Tata Cara Shalat Tarawih Sendiri di Rumah

Niat Sholat Tarawih

Bagi Anda yang akan menjalankan sholat tarawih sendiri di rumah, menjelang takbiratul ihram silahkan melafalkan niat ini.

Ushallu Sunnatat tarawihi ra'atayni mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat shalat sunnah tarawih dua rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala.

Dalam menjalankan sholat tarawih terdapat dua pendapat mengenai jumlah rakaatnya, yaitu 8 rakaat dan 20 rakaat. Meskipun begitu, kedua pendapat tersebut memiliki dalil yang sama-sama kuat.

Berikut ini tata cara sholat tarawih secara keseluruhan yang dilakukan sendiri di rumah yang kami lansir dari berbagai sumber.

1. Mengucap niat Sholat Tarawih.
2. Niat di dalam hati saat takbiratul ihram.
3. Mengucap takbir saat takbiratul ihram sambil niat di dalam hati.
4. Membaca ta'awuz dan surah Al-Fatihah, kemudian diikuti salah satu surah dalam Al- Quran.
5. Rukuk.
6. I'tidal.
7. Sujud pertama.
8. Duduk diantara dua sujud.
9. Bangkit dari duduk, kemudian mengerjakan rakaat yang kedua dengan gerakan yang sama.
10. Salam pada rakaat kedua.
11. Istighfar dan membaca kamalin.

Setelah selesai menjalankan sholat tarawih, maka silahkan melanjutkan shalat witir 3 rakaat yang diikuti 1 salam. Berikut ini lafal bacaan niat shalat witir.

Ushalli sunnatal witri tsalaasa roka'aatain mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala

Artinya: "Aku niat shalat witir tiga rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala."

Demikian tata cara sholat tarawih diikuti shalat witir yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah.